BLUE J 
PRINT 


EKSPANSI KE BISNIS ONLINE 
DENGAN MURAH DAN AMAN 


BISNIS 
ONLINE 


Nasirudin 
Munin Widardjo 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Blueprint 


Bisnis Online 


Ekspansi ke Bisnis Online 
dengan Murah dan Aman 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Testimoni dari Beberapa Klien Kami 


“Terus terang awalnya saya tidak menyangka, bisnis yang saya 
rintis dari ruang tamu akhirnya bisa merambah ke Singapura 
dan Malaysia. Arahan Pak Nas sangat sederhana tapi powerful. 
Asal berani mempraktikkan, hasilnya di luar dugaan.” 

Susan 


WWW. istanasouvenit.com 


“Pak Nas ini man of action, tidak cuma bisa bicara. Begitu 
dipraktikkan nasihatnya langsung terasa hasilnya yang luar 
biasa. Alhamdulillah bisa kirim karpet ke Jepang dan pasang 
karpet di istana Wapres. Terima kasih, belum setahun tahun 
omzet sudah ratusan juta.” 


Elfa 


www.karpetmurah.net 


“Awalnya datang konsultasi karena usaha percetakan saya 
lesu. Untuk bisa bertahan, saya pun bingung mau menambah 
karyawan atau beli mesin baru karena tidak punya modal. 
Alhamdulillah, berkat bimbingan dan bantuan langsung dari 
tim BBO, omzet saya meledak. Luar biasa, order datang dari 
mana-mana sampai saya harus menolak-nolak. Sekarang ma- 
lah saya menambah karyawan dan beli mesin berharga ratusan 
juta. Sekali lagi terima kasih atas bimbingannya.” 

Mansur 


www.percetakanmurah.net 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Jualan saya bukan barang umum. Tapi, dahsyat luar biasa 
buat Pak Nas! Atas bimbingannya, industrindopartner.com 
sudah menembus omzet 1 miliar dalam hitungan bulan. Teri- 
ma kasih, two thumbs up!” 

Edo 


www.industrindopartner.com 


“Di BBO, saya diajarkan banyak hal tentang bisnis dan bisnis 
online. Mulai dari mindset dan langkah-langkah detail untuk 
sukses di bisnis online. Saya jadi tahu bagaimana menilai bis- 
nis kita layak atau tidak, bagaimana menghitung omzet dan 
target-target lainnya untuk mendapatkan profit yang diingin- 
kan. Alhamdulillah, kurang dari 2 bulan bisnis online saya 
sudah bisa bisa mendapatkan order tiap hari.” 

Yenni Hartati 


www. bajumuslimgaya.com 


“Terima kasih Eazysmart, sungguh luar biasa dengan meme- 
san domain di Eazysmart hrtp://es-capinos.com, omset penju- 
alan dari keagenan es krim (Mr. Cool, Es Capinos, Es New 
Capinos, Es Fruties, Es Doremi, Es Mr. Je) saya untuk wila- 
yah Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan sekitarnya tiap 
hari semakin meningkat. Saat ini omzet usaha saya lebih dari 
Rp230 juta per bulan.” 

Mama Syifa 


www.es-capinos.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Edanmn.....ini tempat hosting TERBAIK, bukan cuma 
harganya saja yang murah, teatpi yang paling saya salut dan 
benar-benar puas itu, semua TEAM SUPPORI-nya, muan- 
teppp. Web saya sering error, karena saya masih baru belajar 
buat web. Tapi, orang awam saja bisa buat web karena di- 
bantu sama TEAM SUPPORT dari Eazysmart. Benar-benar 
tangguh.... terima kasih untuk kebaikan dan kesabaran Anda 
semua.” 

Andrey Yudi Jacobs, 


www.grp-performance.com 


“Terima kasih Eazysmart... Saya benar benar PUASSSSS!!! Ini 
adalah tahun KETIGA kami percayakan hosting dan peng- 
urusan domain website www.bugitocatering.com pada eazys- 
mart.com. Sangat terasa bedanya pelayanan di tahun awal 
hingga pada sekarang ini. Pelayanan semakin cepat dan profe- 
sional. Website www.bugitocatering.com belum pernah down 
walaupun pengunjung yang mengunjungi website saya cukup 
banyak. Jadi untuk apa ragu? Untuk hosting dan pengurusan 
domain percayakan pada eazysmart.com. Eazysmart.com Ti- 
dak Menjebak dan Tidak Menipu dengan harga murah, tetapi 
harga murahnya memang bukan tipuan :)” 

Hikmatullah Gito 


www. bugitocatering.com 


“Saya PUAS dengan pelayanan NeoHoster! Dengan Tim 
Support yang penuh kesabaran, akhirnya saya bisa buat web 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


sendiri walaupun masih acak-acakan. Awalnya saya beli paket 
murahan, tapi karena saya puas dengan Neohoster, maka saya 
upgrade ke paket Zetta, dan Insya ALLAH saya akan upgrade 
ke VPS. Maju Terus NeoHoster!” 

Samsul Bahri Pohan 


www.samsulbahripohan.com 


“Untuk semua jasa desain dan pengembangan website dari 
klien, kami pasti menggunakan webhosting dari Neohoster. 
com, karena pelayanannya cepat dan harga hosting di neo- 
hoster.com juga lumayan murah tapi bukan berarti murahan. 
Sungguh sangat membantu bagi para start-up untuk mengem- 
bangkan bisnis digitalnya.” 

Fadli Saldi, 


www.ragammedia.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Blueprint 
Bisnis Online 


Ekspansi ke Bisnis Online 
dengan Murah dan Aman 


Nasirudin 
Munin Widardjo 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Yap, : 
NG KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 

Tentang HAK CIPTA 

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak 
Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Blueprint Bisnis Online 
Ekspansi ke Bisnis Online 
dengan Murah dan Aman 

Nasirudin, Munin Widardjo 
@2012 Nasirudin, Munin Widardjo 
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Kelompok Gramedia—Jakarta 
Anggota IKAPI, Jakarta 


ag 


235130458 
9786020207667 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian 


atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PERSEMBAHAN 


“Buku ini dipersembahkan untuk kedua almarhum orangtua 
saya, Bapak Muhdi Ibnu Soleh (alm.) dan Ibu Arifah (almh.) 
sebagai guru kehidupan yang utama. Istri saya tercinta, 
Susanthi Dewi dan keempat buah hati kami, Hamzah, Umar, 
Sabila, dan Adzka. Kami juga mempersembahkan buku ini 
untuk untuk bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia yang 
ingin maju dan mensejajarkan diri dengan bangsa lain di 


seluruh dunia melalui bisnis online.” 


—Nasirudin— 


“Buku ini saya persembahkan untuk kedua orangtua, Bapak 
Soegijardjo Soegijoko dan Ibu Widowati yang selalu jadi pan- 
duan. Adik-adikku tersayang, Widiyani dan Witriani. Istriku 
tercinta, Prihatini Dewantari dan keempat putra-putri kami 
yang luar biasa, Krishna, Diandra, Davi, dan Andjani, buku 

ini dipersembahkan. Juga untuk para klien, sahabat, dan 
seluruh masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya 
kemandirian ekonomi menuju masyarakat Indonesia yang 


sejahtera dan berkelimpahan melalui bisnis online.” 


—Munin Widardjo— 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


Perencanaan yang baik, keseriusan, keberanian mengambil 
tindakan dan risiko adalah kunci keberhasilan dalam bisnis, 
termasuk bisnis online. No pain, no gain. Demikian kata se- 


buah pepatah kuno. Tidak ada hasil tanpa pengorbanan. 


Bisnis online sering diidentikkan dengan bisnis sampingan, 
bisnis modal kecil, bisnis orang pintar dan bisnis cepat kaya. 
Keempat hal tersebut tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak 
sepenuhnya benar. Hampir seluruh tulisan baik di dunia maya 
maupun buku-buku yang beredar menguatkan anggapan de- 
mikian. Akibatnya, banyak yang merintis bisnis online dengan 
semangat sampingan, tidak mau mengeluarkan modal, dan 
ingin cepat mendapatkan hasil. Tidak jarang yang mundur 
bahkan sama sekali tidak berminat dengan bisnis online ka- 
rena dianggap sebagai bisnisnya orang pintar. Kalimat “Saya 
gaptek”, “Saya nggak ngerti internet”, dan lain-lain sering di- 
ucapkan oleh orang-orang yang lucunya hampir 24 jam aktif 


di media sosial seperti Facebook maupun Twitter. 


Anggapan bisnis online adalah bisnis yang memerlukan ke- 
pintaran khusus juga diperkuat dengan pendekatan yang 
digunakan para pakar bisnis online dan pakar internet mar- 
keting dalam berbagi ilmu. Hampir semuanya ditulis dengan 


pendekatan seragam yaitu pendekatan teknis internet mar- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BLUEPRINT BISNIS ONLINE 


keting (technology focus). Mulai dari cara membuat website, 
mengoptimasi posisi website di search engine (SEO), cara in- 
ternet marketing dengan menggunakan media sosial dan lain- 
lain. Dengan pendekatan seperti itu, pebisnis online digiring 
untuk menjadi “tukang” ketimbang menjadi pebisnis dalam 


arti yang sesungguhnya. 


Merujuk pada definisi bisnis dari Brad Sugars bahwa yang di- 
maksud bisnis adalah “A commercial, profitable enterprise that 
works WIT HOUT YOU”. Artinya “Sebuah perusahaan ko- 
mersial yang menguntungkan yang bisa berjalan TANPA 
ANDA”. Definisi tersebut menggambarkan bahwa perusa- 
haan atau bisnis yang sesungguhnya adalah bisnis yang bisa 
terus berjalan tanpa keterlibatan pemiliknya. Lalu siapa yang 
menjalankan bisnis itu? Jawabnya adalah tim (karyawan) yang 


dikontrol oleh sistem kerja yang baik. 


Kecenderungan semua penulisan buku bisnis online saat ini 
hanya berfokus yang pada hal teknis (technology focus) mu- 
lai dari membuat website hingga bagaimana mendatangkan 
pengunjung. Padahal bisnis online tidaklah sesederhana itu. 
Perlu ada cetak biru bisnis, perlu ada sasaran yang hendak di- 
capai, perlu perencanaan, perlu tim yang bekerja mengguna- 


kan sistem, dan perlu monitoring. 


Dengan latar belakang tersebut, berbekal pengalaman dalam 
menjalankan dan membantu pengembangan bisnis online 
yang sukses di berbagai bidang, kami memberanikan diri un- 


tuk membagi pengalaman dan mengenalkan cara baru dalam 


xiv Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


membangun bisnis online. Kami mengenalkan BLUEPRINT 
BISNIS ONLINE, yaitu metode membangun bisnis online 
secara komprehensif, yaitu yang menggabungkan antara pen- 
dekatan bisnis dan teknik internet marketing (business driven 
and technology focus). Metode yang kami terapkan pada bebe- 
rapa klien kami, kami tulis ulang dengan cara sistematis, se- 
derhana dan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh 
orang awam sekalipun. Alhamdulillah, dengan pendekatan di 
atas klien kami yang awam dan tidak mengenal sedikitpun 
masalah teknis mampu berhasil dalam bisnis online dalam 
tempo relatif singkat. Di samping itu, bisnis online yang me- 
reka rintis pun dapat berjalan dengan sedikit keterlibatan sang 


pemilik (autopilor). 


Buku yang kami tulis memang ditujukan untuk mencetak 
pebisnis online dalam arti yang sebenarnya, tidak sekedar jago 
dalam membuat website dan mendatangkan pengunjung. 
Hal-hal teknis seperti itu sebenarnya bukanlah pekerjaan yang 
harus dikerjakan langsung oleh seorang pebisnis.Semua hal 
teknis bisa didelegasikan pada ahlinya. Seorang pebisnis harus 
LEBIH fokus pada tujuan bisnis, membangun sistem, mem- 
bangun tim yang bisa diandalkan, dan terus berinovasi demi 
memenangkan persaingan, dibanding mendalami masalah- 


masalah teknis semata. 


Akhirnya, tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada se- 
mua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Terutama 


para klien kami yang telah mau berbagi demi berkembangnya 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com xv 


Sa 


BLUEPRINT BISNIS ONLINE 


bisnis online di Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan 
melalui buku ini mampu mendorong tumbuhnya bisnis onli- 


ne yang kuat dan bermanfaat bagi sesama. 


Jakarta, Oktober 2012 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


Testimoni dari Beberapa Klien Kami ......ooooooo. iii 
Persembahan ea xi 
Kata Pengantat sn nmmgannnan xiii 
1. Mengenal Bisnis Online........ooooooocoooooooo 1 
Bisnis Online dan Perkembangannya ..................... 3 
Apakah Bisnis Online Juga Berlaku di Indonesia?........... 4 
Beberapa Kisah Sukses di Bisnis Online......................... 6 
Bisnis Onlmedi Indonesa keemasan 8 
2. Tujuh Model BisOiSco.e.o momo. 13 
Model Bisnis #1: Toko Online... 17 
Model Bisnis #2: Toko Online Afiliasi ....................... 25 
Model Bisnis #3: Toko Online Dropship.................... 26 
Model Bisnis #4: Langganan Konten................... 29 
Model Bisnis #5: Utility/On Demand................... 30 
Model Bisnis #6: Iklan Online ..............oooo. 30 
Model Bisnis 772 Brokerageto enakan 34 
Beberapa Pertimbangan Pemilihan Model Bisnis.......... 34 
3. Menjadi Pebisnis Online yang Sukses ...........o...... 37 
Kesiapan Mindset (Pola Pikit) eno 39 
Pengetahuan Membangun Bisnis.................ooo. 44 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BLUEPRINT BISNIS ONLINE 


4. Blueprint Bisnis Online... 59 
Ui Kelayakan Produk o kusen mana 62 
Analisis Konapetitot ciee enek emban 72 
Menetapkan Target dan Anggaran Biaya....................... 80 
Membuat Rencana Iplementasi ..................ooo. 88 


5. Pembangunan dan Operasionalisasi Bisnis Online ..91 


Membangun Websitenaa belanjanya sala 93 
Mendatangkan Pengunjung so.oco.ooomoo.co.# uk 98 
Memproses Iratisaksi oem amen andui 105 
6. Pengujian dan Monitoring Bisnis Online............... 109 
Melakukan Updar Uk kasam naa 111 
Memonitor Enam Indikator Utama .................... 111 
Menehirung Profit bsa maa 114 
Rencana Sera 100 Hati anoman 116 
7. Search Engine Marketing.........oooooocooooo 119 
Bagaimana Mendatangkan Traffic ............. 121 
Google Ad Word senen aman 122 
Ba ee 136 
Lampiran A 


Bagaimana Membuat Order Hosting dan Domain 


dr Panysimar Ooim Lee amami ayam 151 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


Lampiran B 
Bagaimana Membuat Order Hosting dan Domain 
ci Neo aster Cop nas kemah 159 


Lampiran C 
Tutorial Membuat Toko Online Menggunakan 


Wotdpresst WooComMeree ....oooo.o.m#c.#ooo.mom.m 167 
Diatas Istilah sineas Maak 185 
Daftar Petaka beam 209 
Tentang Penulis.....ooo.oo.o.mo.o... Mai 210 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


aa 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MENGENAL 
BISNIS ONLINE 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MENGENAL BISNIS ONLINE 


Bisnis Online dan Perkembangannya 


Bisnis online seperti yang kita kenal saat ini ternyata baru ber- 
awal di tahun 1990, yaitu ketika Tim Berners-Lee membuat 
server World Wide Web dan browser pertama. Di tahun 1991, 
layanan ini dibuka secara komersial. Selanjutnya, di tahun 
1994, dibuka berbagai layanan baru, seperti sistem perbankan 


online dan toko pizza online pertama oleh Pizza Hut. 


Pada tahun yang sama, Netscape meluncurkan enkripsi SSL 
untuk melakukan transfer data online, yang kemudian men- 
jadi komponen utama bagi perkembangan transaksi belanja 
online yang aman. Di tahun 1994 juga, sebuah perusahaan 
Jerman, Intershop, meluncurkan sistem belanja online yang 
pertama di dunia. Amazon meluncurkan website belanja on- 
linenya di tahun 1995, yang kemudian disusul eBay di tahun 
1996. 


Perkembangan bisnis online amatlah pesat. Di tahun 2010, 
nilai total penjualan produk ritel yang dilakukan secara online 
telah mencapai USD142.5 miliar, yaitu sekitar 8Y0 dari selu- 
ruh penjualan ritel di Amerika Serikat. Nilai penjualan busana 
online mencapai USD26 miliar, yaitu sekitar 13Yo dari pasar 
domestik AS, di mana ada 7290 wanita yang mencari busana 


secara online. 


Forrester Research memperkirakan pasar industri ritel di 
Amerika Serikat akan tumbuh menjadi USD279 miliar di 
tahun 2015. Studi yang dilakukan oleh Eguation Research 
di bulan Desember 2011, mendapati bahwa 8790 pengguna 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


8 


